H Mengenal Alat Bantu Gambar & Media Gambar 

H Menggambar yang Baik dengan Aturan-Aturannya 

H Mengenal Tipografi Huruf, Simbol, Notasi, & Skala dalam Arsitektur 
H Cara Membuat Gambar Bertampak Banyak 


1045 


PALLIERAS (f $ ! TU 
pe aa anter 
- Inez 


Ii KONTAN KAWAUWNLNAYAWI 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Chat in Telegram t.me/ayomas'uk 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari 
penerbit. 


Isi di luar tanggung jawab percetakan. 


Ketentuan pidana pasal 72 UU No. 19 tahun 2002 


Versi Pdf Lengkapnya. di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


egram t.me/ayomas uk 


riya 
Nasi 


TECKY HENDRARTO 


ook Lainnya www.ayomas.uk 


Penulis 
Tecky Hendrarto 


Foto ilustrasi 
Tecky Hendrarto 


Gambar ilustrasi 
Tecky Hendrarto 


Penerbit 

Griya Kreasi (Penebar Swadaya Grup) 

PERUM BUKIT PERMAI, 

Jl. Kerinci, Blok A2, No.23-24, 

Cibubur, Jakarta Timur, 13720 

Telp. (021) 29617008 / 09 / 10 | Faks. (021) 8721570 
Website: www.penebar-swadaya.net 

E-mail: ps@penebar-swadaya.net 

(@ Penebar Swadaya Grup @) @penebar swadaya 
@ 7954DB75 — @. 0813 8888 180 


Pemasaran 

Niaga Swadaya 

Jl. Gunung Sahari I11/7, Jakarta 10610 
Telp. (021) 4204402, 4255354: 

Faks. (021) 4214821 


Cetakan 
I. Jakarta, November 2014 


Editor 
Hafidh Aditama 


Grafis & Tata Letak 
Fajar Tri Atmojo & Hafidh 


Desain sampul 
Tim Penebar Art 


ISBN (13) 978-979-661-253-6 
ISBN (10) 979-661-253-4 


SH7017 
GK 285.H004.1014 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Ta ———— 


DAFTAR ISI 


PRAKATA, o2 
BAB o1. PRINSIP MENGGAMBAR, 03 


BAB 02. ANEKA PERALATAN MENGGAMBAR, 06 
07 
09 
16 


BAB 03. CARA MENGGAMBAR, 18 
19 
19 
20 
21 


23 
BAB o4. HURUF TIPOGRAFI, 28 
BAB o5. SIMBOL NOTASI & SKALA, 40 
44 
49 
62 
BAB 06. GAMBAR TAMPAK BANYAK, 66 


DAFTAR PUSTAKA, 114 


TENTANG PENULIS, 115 


kreasi 


nd Kf metegram €.me/ayonas.ux 
# PRAKATA 


| 
! 
N | 


Uku ini berisi materi pembelajaran 

tentang dasar-dasar menggambar 

dalam pendidikan arsitektur. 
Sebagian besar isi dari buku ini merujuk pada 
silabus/kurikulum pendidikan arsitektur di 
tingkat Strata-1 (S-1). 

Pada bagian awal buku ini, dijelaskan 
secara Umum tentang penggunaan alat 
bantu gambar/media gambar yang biasa 
dipakai oleh mahasiwa maupun arsitek, serta 
diberikan tips dan cara menggambar yang 
baik dengan aturan-aturannya. Selanjutnya 
diberikan gambaran mengenai huruf dan 
tipografi dalam arsitektur yang disertai 
dengan contoh-contoh penempatannya pada 
media gambar, serta informasi apa saja yang 
harus disajikan pada setiap gambar/dokumen 
gambar. Bab selanjutnya menjelaskan 
tentang simbol, notasi dan skala yang 
menjadi standar penulisan (penggambaran) 
dalam dunia arsitektur, dan pada bagian akhir 
buku ini, dijelaskan tentang cara membuat 
gambar bertampak banyak melalui metode- 
metode proyeksi yang biasa dipakai. 

Buku ini merupakan seri pertama 
dari dua seri buku Dasar-dasar Arsitektur, 
yang isinya merupakan sebagian materi 
2 


griya kreasi 


pendidikan dasar di jurusan arsitektur. Buku 
ini dapat dijadikan pegangan bagi mahasiswa 
jurusan arsitektur, maupun masyarakat 
umum yang ingin menambah wawasan 
tentang tata cara menggambar di dunia 
arsitektur. 

Ucapan terima kasih saya kepada pihak- 
pihak yang telah membantu penyusunan 
buku ini, terutama dukungan dari istri dan 
anak-anak saya. Tidak lupa saya ucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya untuk 
Jurusan Arsitektur Itenas, yang selama ini 
telah memberi dukungan kesempatan 
dan materi berkaitan dengan silabus dan 
kurikulumnya, juga untuk rekan Ir. Dwi Wahyu 
Wamenarno, dosen paralelmata kuliah 
Menggambar Teknik Arsitektur, atas beberapa 
materi tugas gambar, serta rekan-rekan 
sejawat di lingkungan Jurusan Arsitektur, 
dosen dan asisten, terima kasih. 

Buku ini masih jauh dari sempurna, 
untuk itu saya sangat terbuka atas kritik, 
saran dan masukan dari pembaca maupun 
pemerhati arsitektur untuk peningkatan 
kualitas materi dari buku ini. Semoga buku 
ini dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan 
menjadi amalan, khususnya untuk penulis. 
Semoga. 


Bandung, September 2014 


Penyusun 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Sa 5 Ebook Lainnya www.ayom4g 


Ng 


(Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


PRINSIP 
.... MENGGAMBAR. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
aU $ Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


enggambar, dalam bahasa 

Inggris disebut 'drawing' 

adalah suatu kegiatan untuk 
membentuk imaji (image), dengan 
menggunakan banyak pilihan teknik/ 
metode dan alat (gambar). Bisa pula 
berarti membuat tanda-tanda tertentu 
di atas permukaan dengan mengolah 
goresan dari alat gambar. Gambar 
merupakan suatu produk atau hasil dari 
proses menggambar. Dalam dunia seni 
dan desain, produk gambar merupakan 
suatu karya nyata yang tertuang 
dalam satu media dan merupakan 
hasil pemikiran, gagasan atau ide dari 
sang penggambarnya. Gambar dapat 
pula merupakan suatu ungkapan dari 
pembuat gambar, yang biasa dilakukan 
oleh seorang pelukis (seniman) untuk 
mengungkapkan perasaannya dalam 
bentuk gambar (lukisan). Perasaan atau 
ungkapan perasaan (sang pengambar/ 
pelukis) bisa berupa perasaan senang, 
sedih, atau lainnya. Namun, bisa juga 
gambar yang dibuat merupakan obyek 
dari suatu tempat/lokasi, dapat pula 
mengambarkan keadaan atau situasi 
nyata/fisik yang digambarkan (dilukiskan) 
oleh seorang seniman (pembuat gambar) 
untuk menceritakannya kepada pihak 
lain dalam bentuk gambar (lukisan). 


4 | griya kreasi 


Sejalan dengan pengetahuan dan 
kebutuhan akan informasi, pada akhirnya 
gambar atau lukisan dipakai dalam 
perkembangan beberapa teknologi. 
Diantaranya adalah teknologi industri, 
permesinan dan teknologi konstruksi. 
Gambar dipakai sebagai "bahasa" bagi 
pembuat gambar maupun "pembaca" 
gambar tersebut. Kesamaaan "bahasa" 
dalam gambar ini diwujudkan dalam bentuk 
simbol-simbol yang mewakili/memaknai arti 
tertentu secara spesifik. Contoh sederhana 
adalah simbol di dalam lalu-lintas untuk 
kendaraan bermotor. Bisa dibayangkan 
seandainya tidak ada "kesepakatan arti" 
dari simbol atau tanda dalam berlalu lintas, 
akan terjadi banyak persepsi berbeda 
dan berakibat fatal bagi pengemudinya. 
Dengan begitu, arti dari simbol merupakan 
"kesepakatan" universal. Demikian halnya 
pula dalam industri konstruksi, simbol yang 
digambar memiliki arti dan makna masing- 
masing. Satu simbol akan mewakili satu 
makna/arti. 

Simbol adalah gambar, bentuk, atau 
benda yang mewakili suatu gagasan, 
benda, ataupun jumlah sesuatu. Simbol 
sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan 
penghayatan akan nilai-nilai yang 
diwakilinya dan dapat digunakan untuk 
keperluan apa saja. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Dalam dunia konstruksi, seorang simbol, metode menggambar saja yang 
arsitek akan menggunakan gambar memiliki aturan, tetapi produk akhir 
sebagai alat/media penyampaian ide/ gambar pun (dalam dunia konstruksi 
gagasannya. Ide karya desain (berupa biasanya disebut dokumen gambar) juga 
bangunan) dituangkan dalam bentuk diatur dalam bentuk panduan/pedoman 
gambar dengan menggunakan metode tertentu, sehingga diharapkan dapat 
menggambar, yang juga merupakan dihasilkan kualitas produk gambar yang 
kesepakatan universal. Tidak hanya baik dan benar. 


N 
Ui 


POTONGAN A-A 


skala 1 : 50 


Contoh simbol/gambar 


griya kreasi | 5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 3 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


£ 
3 1 ' 
ng 
9. 


AA an Aa RR EL LA 


ANEKA 
PERALATAN: 
MENGGAM BAR 


6 | griya 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


erlengkapan atau peralatan 

yang biasa digunakan dalam 

menggambar adalah media 
(kertas) gambar, alat gambar berupa 
pensil, rapido, penghapus, penggaris 
serta alat bantu gambar seperti meja dan 
kursi gambar, mesin gambar, serta lampu 
penerangan. 


A. MEDIA (KERTAS) GAMBAR 


Media atau kertas gambar lazim 
dipakai oleh seorang seniman dan arsitek 
dalam menyampaikan ide/gagasannya. 
Bahan yang dapat dipakai sebagai media 
atau kertas gambar sangat beragam 
jenis maupun ukuran, biasanya sangat 
tergantung dari materi gambar yang 
akan disajikan. 


1. JENIS KERTAS 

Jenis kertas yang dipakai sangat 
tergantung dari materi gambar yang 
akan disajikan, jenis alat gambar yang 
dipakai, seperti pensil atau rapido (tinta), 
dan besarnya (skala) gambar serta 
jumlah gambar. Hasil gambar teknik yang 
nantinya akan dipakai untuk menjelaskan 
gambar konstruksi (perencanaan dan 
perancangan), menggunakan media 


berupa kertas polos putih atau houtvrij 
schrijfpapier (HVS) yang artinya woodfree 
writing paper atau kertas kalkir. 
Sementara itu, bahan kertas seperti 
kertas roti/kertas buram juga dapat 
dipakai sebagai media gambar. Namun, 
hasil gambar digunakan untuk draft 
gambar sebagai media diskusi sebelum 
akhirnya dibuat gambar perencanaan 
yang sesungguhnya. 


2. UKURAN KERTAS 

Ukuran kertas yang digunakan 
sangat beragam, tergantung dari 
besarnya gambar yang akan dihasilkan. 
Penggunaan ukuran kertas yang dipakai 
merupakan standard internasional 
(The International System/SI), dan 
untuk gambar-gambar biasanya 
menggunakan standar ukuran "A" 
Ukuran kertas jenis “A" bervariasi terdiri 
dari ukuran terkecil (A7) hingga ukuran 
terbesar (AO). 

Kertas ukuran "A" merupakan satu 
kesatuan dalam kelipatannya, misalnya 
kertas ukuran A3 (297 x 420), salah satu 
sisinya merupakan kelipatan (dua kali) 
dari salah satu sisi kertas ukuran A4 (297 
X 210). 


griya kreasi | 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


1 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


TABEL 1. UKURAN ATAU DIMENSI KERTAS JENIS "A" 


NO NAMA KERTAS UKURAN/DIMENSI (MM) 
1 A7 74 x 105 
2 A6 105 x 148 
3 A5 148 x 210 
4 A4 210 x 297 
5 A3 297 x 420 
6 A2 420 x 594 
Y A1 594 x 841 
8 A0 841 x1189 


Kertas ukuran“A" dan kelipatannya 


8 | griya kreasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


B. ALAT GAMBAR 


Untuk menggambarkan suatu 
obyek benda ke dalam kertas gambar, 
diperlukan alat untuk menggambar, yaitu 
berupa pensil maupun tinta (rapido). 


1. PENSIL 

Alat gambar yang paling sering 
digunakan adalah pensil. Keunggulan 
jenis pensil adalah kemudahan 
untuk dihapus jika terjadi kesalahan 
menggambar. Secara umum, jenis pensil 
dibedakan antara pensil biasa dan pensil 
mekanik. 


a. Pensil biasa 

Jenis pensil biasa memiliki 
keberagaman kekerasan, mulai dari yang 
paling keras (seri-H) hingga yang paling 
lunak (seri-B). Semakin besar nomor seri, 
semakin keras (seri-H) atau sebaliknya 
semakin lunak (seri-B). Tingkat paling 
keras untuk jenis pensil biasa adalah seri 
OH, dan tingkat paling lunak adalah seri 
6B. 


9H 


Penggunaan pensil dengan tingkat 
kekerasan pensil sangat tergantung dari 
produk hasil gambar yang ingin dicapai. 
Pensil yang memiliki tingkat kekerasan 
relatif tinggi, biasanya dipergunakan 
untuk membuat garis bantu dari 
obyek gambar. Selain pensil biasa yang 
berwarna hitam, terdapat pula pensil 
warna yang memiliki keberagaman jenis 
warna, disebut pensil warna. 


ituu 
@ STAEDTLER 
ri: Club' 


24 
Aaja 


Pensil biasa 


Contoh pensil warna dengan 
24 gradasi warna 


Tingkat kekerasan pensil biasa 


Paling lunak 


2H B 2B 6B 


Tingkat kekerasan pensil biasa 


griya kreasi | 9 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


b. Pensil mekanik 

Selain pensil biasa, pensil juga 
dibuat dalam bentuk pensil mekanik. 
Berbeda dengan pensil biasa, sebagian 
pensil mekanik yang memiliki isi 
pensil berdiameter kecil tidak perlu 
diruncingkan (diserut). 

Ukuran pensil (diameter) untuk jenis 
pensil mekanik adalah 0,3/0,35 mm: 0,5 
mm: 0,7 mm dan 0,9 mm, yang sering 
digunakan untuk keperluan membuat 
gambar. Ukuran pensil (isi pensil) akan 
menghasilkan garis dengan tingkat 
ketebalan yang berbeda pula. Sama 
halnya dengan pensil biasa, kekerasan isi 
pensil dan diameter pensil mekanik juga 
dipakai untuk masing-masing keperluan 
dan jenis garis pada suatu obyek gambar. 


Pensil mekanik berdiameter kecil 


Pensil mekanik berdiameter besar 


Contoh Isi pensil dengan diameter 0,5 
mm dan kekerasan HB 


10 | griya kreasi 


2. PENA 

Alat tulis/gambar selain pensil 
biasa dan mekanik adalah pena, yang 
menggunakan bahan jenis tinta. Pena 
yang dipakai untuk mengambar pada 
kertas gambar dapat dipergunakan 
dengan cara tangan bebas (free 
hand) maupun gambar teknik yang 
menggunakan penggaris. Seperti 
halnya pensil, pena untuk menggambar 
teknik pun mempunyai beragam 
macam ukuran yang masing-masing 
memiliki aturan penggunaannya. Jenis 
pena yang menggunakan tinta adalah 
rapido. 

Ukuran rapido bervariasi, dari 
0,1 mm —2,0 mm, yang biasa disebut 
mata rapido. 


Rapido 


Lea eNN — | 
rapido 
| 


Komponen rapido 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Tinta rapido jika habis dapat diisi 
ulang dengan tinta yang khusus untuk 
rapido. 

Agar dicapai hasil gambar yang 
baik, diperlukan beberapa ukuran garis 
sehingga keperluan rapido pun menjadi 
beragam ukuran. Untuk keperluan 
tersebut dapat berupa satu set lengkap 
rapido dengan kelengkapannya, seperti 
contoh gambar di bawah ini. 

Jenis tinta lainnya yang biasa 
dipergunakan sebagai alat gambar adalah 
drawing pen. Namun, dari sisi kualitas 
tinta, tidak sebaik tinta rapido, terutama 
saat penggunaannya pada kertas gambar 
kalkir. Jenis drawing pen ini tidak dapat 
diisi ulang (refill). Drawing pen juga 
memiliki ukuran yang beragam pula. 


TAMU. 
010300 


Isi tinta (refi//) rapido 


Satu set rapido, berisi rapido dengan 
berbagai ukuran, tinta, dan alat 


bantu jangka 


3. PENGGARIS 


Alat bantu menggambar lainnya 
adalah berupa penggaris. Penggaris 
ini membantu pembuat gambar dapat 
menghasilkan suatu garis dengan ukuran 
tertentu serta garis yang lurus. Jenis 
penggaris beragam, baik bentuk maupun 
besar/panjangnya. Penggaris panjang 
(lurus) dan penggaris segitiga merupakan 
penggaris yang sering digunakan. 

Arsiran dalam gambar juga 
diperlukan, karena itu diperlukan alat 
bantu agar dihasilkan arsir garis yang 
sejajar. Penggaris panjang siku yang 
berfungsi sebagai alat bantu kesejajaran 
yang disebut penggaris T. 

Adakalanya menggambar 
memerlukan sudut kemiringan tertentu, 


Drawing pen dengan 
beragam ukuran 


griya kreasi | 11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


sehingga diperlukan alat bantu gambar 
berupa penggaris busur derajat, yang 
mempunyai skala derajat (”) sudut 1 ”— 
360”, tetapi umumnya penggaris busur 
memiliki sudut hanya 1”—180”. 
Kemajuan tuntutan dari cara 
menggambar teknik untuk menghasilkan 
sudut/derajat kemiringan, dibuatkan satu 
jenis penggaris yang fungsinya terdapat 
ukuran sudut/derajat kemiringan pada 
sebuah penggaris segitiga. 


Penggaris panjang bahan plastik 


Penggaris panjang bahan kayu 


Penggaris busur 
derajat 180” 


(a) Penggaris 
. segitiga sudut 30”, 
60”, dan 90” (b) Penggaris 
segitiga sudut 45" 
dan 90 


griya kreasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Penggaris segitiga ajaib 
memiliki ukuran pada '”— 
badan penggaris y 


Penggaris busur 
derajat 360” 


Penggaris 
jenis 'T' 


Skala derajat sudut 


Kemiringan (?) 


memiliki garis sudut/ 
derajat 180” 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


4. PENGHAPUS 5. JANGKA 

Alat bantu untuk menghapus Menggambar garis melingkar 
gambar jika terjadi kesalahan adalah diperlukan alat bantu gambar berupa 
penghapus. Jenis penghapus dibedakan jangka. Alat gambar dasar yang terdapat 
untuk menghapus pensil atau pada jangka berupa pensil, sehingga jika 
penghapus tinta. untuk menghasilkan gambar dengan 

Untuk menghapus pensil, digunakan hasil akhir berupa tinta, diperlukan 
penghapus pensil, sedangkan untuk alat yang dapat dipasang pada jangka 
menghapus tinta, digunakan penghapus tersebut. 


tinta dan penghapus pensil. Penghapus 
tinta digunakan terlebih dahulu untuk 
menghapus tinta (digosok secara 
perlahan sampai tinta hilang), setelah 
itu digunakan penghapus pensil untuk 


menghaluskan permukaan kertas agar Jangka dan alat 


bantu untuk rapido 


kembali seperti keadaan semula. 


IN 


—— 


Beragam jenis penghapus 
Dana saia Salah satu kaki jangka dapat diganti dengan alat bantu 
untuk rapido 


griya kreasi | 13 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 3 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


6. CAT AIR (WATER COLOR) 

Gambar akan terlihat lebih hidup 
dan menarik untuk dilihat jika dilengkapi 
dengan komposisi warna yang baik. 
Penggunaan warna dapat dengan 
menggunakan cat air atau water color. 
Warna pada cat air sangat beragam serta 


Contoh cat air (water color) dengan 
ada beberapa macam ukuran. empat belas jenis warna 


Sesuai dengan namanya cat air, 
penggunaan air menjadi sangat dominan 


dalam menghasilkan gambar dengan 8. KUAS DAN WADAH CAT 
teknik warna yang baik. Untuk itu, Kuas cat air/poster dipakai untuk 
diperlukan keterampilan khusus untuk menggoreskan/melukiskan cat warna 
dapat menggunakan cat air dengan baik. ke dalam kertas gambar. Seperti halnya 
rapido, kuas cat juga terdiri dari beberapa 

7. CAT POSTER (POSTER COLOR) jenis dan ukuran. Penggunaannya 

Cara lain untuk menghasilkan disesuaikan dengan luasan bidang 
gambar berwarna adalah dengan gambar yang akan diwarnai. 


menggunakan cat poster (poster color). 
Teknik mewarnai dengan cat poster 
berbeda dengan cat air. Diperlukan 


i Berbagai ukuran 
ntuk g 

latihan yang cukup untuk dapat Ai 

menggunakan cat poster ini dengan baik. atau cat poster 


Contoh cat poster (poster color) dengan beberapa 
jenis warna 


14 | griya kreasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ta ii Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


9. PENGGARIS MAL UNTUK GAMBAR 
Ada kalanya kita harus membuat 

garis yang tidak lurus, melainkan 

garis melengkung. Perlu alat bantu 

yang dapat membantu mewujudkan 


Mering 
garis tersebut, yaitu penggaris mal s3 2 
untuk gambar. Penggaris mal untuk Ss | ) 
gambar ini juga beragam bentuk dan Ka sd 
macamnya, dan ada juga yang berupa , Un Na ".— | 
mal untuk furniture atau bentuk-bentuk ( "2 | “ ) Aa , 9) 
baku, seperti lingkaran, bujursangkar, me td 


dan bentuk lainnya. 


Penggaris ma/yang berbentuk lengkung dan elips 


Pengaris mal furniture dan 


" 
KE) 3 Na beragam bentuk 


MENU 


B.Wa" La -p3 


SPT AGK TpITK US DAL 2 NAAXATI 205 KIS Ir 23 


tep andpnwpenduagnankhag aje TangiirpunaT 


pena : aa NUN 


. 
Ng LL) sa -. an Xx LAN: 


TKACWEFEMI IKU MRBPASTUVWAT DaPyeern “1 Ita VAN 


"K3CBEFGHIJKLMNEP.RSTUVWXYI ayu «TUBAN 


griya kreasi | 15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


C. ALAT BANTU GAMBAR 


Agar hasil gambar mencapai 
kualitas yang baik perlu diperhatikan 
alat bantu gambar yang menunjang 
proses pembuatan gambar yang benar. 
Alat bantu gambar, yaitu berupa meja 
gambar, mesin gambar, kursi/bangku, 
serta lampu meja gambar. 


1. MEJA/ALAS GAMBAR 

Meja/alas gambar adalah tempat 
meletakkan media (kertas) gambar. 
Meja gambar yang baik adalah yang 
permukaannya relatif licin serta memiliki 
tingkat kekerasan yang cukup keras. 
Selain memiliki permukaan yang licin dan 
keras, ukuran meja gambar idealnya lebih 
besar dari media (kertas) gambarnya dan 
dapat dirubah posisinya sesuai dengan 
kebutuhan. 


Beberapa macam meja gambar 


16 | griya kreasi 


2. MESIN GAMBAR 

Agar diperoleh kualitas gambar yang 
baik, seperti keakuratan dan kepresisian 
Ukuran gambar dan mempercepat 
selesainya gambar, perlu alat bantu 
berupa mesin gambar. Pada mesin 
gambar, terdapat dua penggaris yang 
posisinya horizontal dan vertikal, tegak 
lurus satu sama lain (90”), dan dapat 
bergerak bebas ke segala arah. Ada dua 
jenis mesin gambar yang sering dipakai, 
yaitu mesin gambar bandul dan mesin 
gambar tracker. 

Prinsip penggunaan dari kedua 
mesin gambar tersebut sama saja, hanya 
perbedaannya pada mesin gambar 
tracker, memiliki alat untuk "mengunci" 
pada posisi tertentu sehingga jika pada 
saat mesin gambar digeser ke kiri dan 
kanan, posisi mesin gambar tetap sejajar. 


Mesin gambar tracker 


Mesin gambar bandul 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


3. KURSI/BANGKU 4, LAMPU MEJA GAMBAR 
Kursi/bangku yang dipakai, Kelengkapan lainnya dalam 

sebaiknya yang memiliki nilai ergonomi proses menggambar adalah dukungan 
yang baik, sehingga posisi duduk selama pencahayaan yang baik terhadap meja 
menggambar terasa nyaman. Kursi yang gambar. 

ideal untuk menggambar sebaiknya Selain alat bantu gambar tersebut 
memiliki rod, sehingga mudah untuk di atas, masih ada beberapa alat bantu 
bergerak dan dapat diputar (360”). lainnya yang dapat menunjang proses 


pembuatan gambar yang baik dan 
benar, seperti alat bantu selotip (untuk 
menempel gambar pada meja gambar), 
cutter dan lain-lainnya. 


Kursi untuk menggambar 
Lampu pada meja gambar 


griya kreasi | 17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


AT 
BA O 


CARA 
MENGGAMBAR 


18 | griya kreasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
bag 3 Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


gar gambar yang dibuat 

berkualitas baik diperlukan cara 

menggambar yang baik pula. Alat 
bantu gambar, seperti meja gambar atau 
alas gambar sebaiknya diatur dengan 
posisi atau letak yang baik. Agar nyaman 
ketika menggambar, luas alas gambar 
(dapat berupa papan atau meja gambar) 
idealnya lebih besar dari media (kertas) 
gambarnya. 


A. POSISI MEDIA (KERTAS) 
GAMBAR 


Media (kertas) gambar diletakkan 
pada meja gambar dengan pengaturan 
yang baik untuk memudahkan posisi 


menggambar. 


Kertas gambar diletakkan pada meja gambar 


Media (kertas) gambar diletakkan 
pada meja/alas gambar dengan cara 
ditempel menggunakan selotip atau jika 
menggunakan meja gambar magnet 
gunakan lempengan logam yang 
menempel pada meja gambar. Dengan 
begitu, gambar tidak mudah bergesar. 


B. POSISI MEJA GAMBAR 


Agar dapat membuat gambar pada 
kertas gambar, posisikan meja gambar 
sesuai kebutuhan adakalanya harus 
dinaikkan posisinya (tegak/vertikal) 
beberapa derajat dari posisi tidur/ 
horizontal. Kemiringan meja gambar ini 
sangat relatif besarnya tergantung dari 
kebutuhan. 


Posisi meja gambar tidur/ 
horizontal 


Posisi meja gambar 
tegak/vertikal 


griya kreasi | 19 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


C. POSISI DUDUK melakukan aktivitas menggambar 


Posisi badan sebaiknya tegak dan Ma aa 


mudah untuk bersandar sehingga akan menggantung. Kalaupun posisi duduk 


lebih nyaman dan tidak menyebabkan harus tinggi, perlu penyangga kaki untuk 


kelelahan tubuh dengan cepat. Selain menahan posisi kaki agar tetap menapak. 


itu, posisi kaki pada saat duduk dan Hal ini untuk menghindarkan kelelahan 


pada daerah kaki saat menggambar. 


Posisi duduk dengan meja 


Posisi kemiringan meja gambar yang disesuaikan dengan kebutuhan gambar pada ja ss - 3 
orizonta b 


» 


20 | griya kreasi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Pn ji Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


D. CARA MEMEGANG ALAT 2. PENGGARIS 
GAMBAR Untuk mendapatkan kualitas 
1. PENSIL/PENA garis yang baik, digunakan alat bantu 


Ada beberapa macam teknik penggaris. Cara meletakkan dan 


memegang pensil/pena saat memegang penggaris diilustrasikan 


menggambar. Prinsipnya adalah seperti foto berikut. 


kemudahan dalam melakukan 
penggambaran garis (membuat "tarikan" 
garis). Di bawah ini diperlihatkan salah 
satu cara dalam memegang pensil/pena 
yang relatif nyaman dalam membuat 
garis/gambar. 


Penggaris yang dilengkapi dengan pegangan tangan 


Penggaris yang tidak dilengkapi 
dengan pegangan tangan 


Contoh cara memegang pensil yang relatif nyaman 
untuk menggambar 


griya kreasi | 21 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com : 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


